04 Sumber Jawaban 
Artikel 


08 Pokok Doa CMC 


2 


“Orang yang tak dapat mengendalikan 
diri adalah seperti kota yang roboh 
temboknya.” (Amsal 25:28). 


alam dunia yang penuh dengan 
D kekerasan, orang memuja kekuatan 
dan keperkasaan. Orang menganggap 
bahwa kekuatan dan keperkasaanlah 
yang dapat menguasai dan mengalahkan 
kekerasan. Kelemahlembutan, kesabaran 
dan kerendahan hati, seringkali dipandang 
sebagai kelemahan, dan dianggap tidak cocok 
lagi dipakai di dunia. 


KEBAIKAN VS KEJAHATAN 


Sekalipun kenyataan hidup berkata demikian, 
janganlah kita pernah meremehkan sifat 

dan tindakan yang sepertinya lemah ini. 
Ingatlah kebenaran berkata, bahwa kebaikan 
mengalahkan kejahatan. Yang artinya 
kejahatan tidak akan dapat dikalahkan 
dengan kejahatan, tapi kejahatan hanya 
dapat dikalahkan dengan kebaikan. 

Hukum Taurat, mensyaratkan kekerasan 
dibalas dengan kekerasan, untuk memberikan 
keadilan kepada orang yang menjadi korban 
kekerasan. 

“Apabila seseorang membuat orang 
sesamanya bercacat, maka seperti yang telah 
dilakukannya, begitulah harus dilakukan 
kepadanya: patah ganti patah, mata ganti 
mata, gigi ganti gigi: seperti dibuatnya 
orang lain bercacat, begitulah harus dibuat 
kepadanya.” (Imamat 24:19-20). 


PARE DATA 


CONTRO 


Sekalipun demikian, kejahatan dan 
kekerasan tidak pernah berkurang. Dunia 
ini sudah jatuh dalam kutuk kejahatan, 
maka “dunia” akan selalu menghasilkan 
orang-orang yang jahat. Sudah terbukti, 
bahwa pada masa air bah, semua orang 
jahat mati. Kehidupan baru dimulai 
dengan orang baik/keluarga orang baik, 
tapi kenyataan membuktikan bahwa dunia 
kemudian menghasilkan orang-orang jahat 
kembali. 

Yesus datang ke dunia, 
Dia mengajarkan tentang 
mengalahkan kejahatan 
dengan kebaikan. Ada tiga 
prinsip dalam kebenaran 
Yesus tersebut, yaitu: 


TIGA PRINSIP 


Prinsip yang pertama 
adalah, bahwa untuk 
mengurangi kejahatan, maka 
kurangilah orang jahatnya. 
Tentunya bukan dengan membunuhi orang 
yang berbuat jahat, tapi dengan cara 
mengubahkan hati dan pikirannya yang 
jahat untuk menjadi baik, yaitu dengan 
pertobatan. 

Prinsip yang kedua, yaitu menyerahkan 
penghakiman kepada Tuhan, sebagai Hakim 
yang adil. 

“Jikalau seterumu lapar, berilah dia 
makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah 
dia minum air. Karena engkau akan 
menimbun bara api di atas kepalanya, dan 
TUHAN akan membalas itu kepadamu.” 
(Amsal 25:21-22). Karena membalas 
kejahatan dengan tindakan yang sama, 
akan berarti sama dengan melakukan 
kejahatan juga. 

Dan prinsip yang ketiga adalah 
memutus rantai dendam dan kebencian, 
yang hanya dapat dilakukan, kalau 
kekerasan dibalas kekerasan, kejahatan 
dibalas kejahatan. 


TETAPI AKU BERKATA 
KEPADAMU: KASIHILAH 
MUSUHMU DAN 
BERDOALAH BAGI 
MEREKA YANG 
MENGANIAYA KAMU. 


Karena itu jangan pernah remehkan 
sifat-sifat positif, seperti kesabaran, 
kelembutan dan penguasaan diri. Di dalam 
semua sifat itu terkandung kekuatan yang 
dapat mengalahkan segala sifat negatif/ 
jahat, sebab semua sifat itu bersumber dari 
Allah, penguasa, hakim dan pencipta segala 
sesuatu. Dialah yang berkuasa atas sorga 
dan alam semesta ini. 

“Kamu telah mendengar firman: 
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah 
musuhmu. Tetapi Aku 
berkata kepadamu: 
Kasihilah musuhmu 
dan berdoalah bagi 
mereka yang menganiaya 
kamu. Karena dengan 
demikianlah kamu 
menjadi anak-anak 
Bapamu yang di sorga, 
yang menerbitkan 
matahari bagi orang yang 
jahat dan orang yang baik 
dan menurunkan hujan 
bagi orang yang benar 
dan orang yang tidak benar.” (Matius 5:43- 
45). 

“Janganlah membalas kejahatan dengan 
kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi 
semua orang! Sedapat-dapatnya, kalau hal 
itu bergantung padamu, hiduplah dalam 
perdamaian dengan semua orang! Saudara- 
saudaraku yang kekasih, janganlah kamu 
sendiri menuntut pembalasan, tetapi 
berilah tempat kepada murka Allah, sebab 
ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. 
Akulah yang akan menuntut pembalasan, 
firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, 
berilah dia makan: jika ia haus, berilah dia 
minum! Dengan berbuat demikian kamu 
menumpukkan bara api di atas kepalanya. 
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, 
tetapi kalahkanlah kejahatan dengan 
kebaikan!” (Roma 12:17-21). M(Pdt. Samuel 
Handoko) 


“Aku melayangkan mataku ke gunung- 
gunung, dari manakah akan datang 
pertolonganku? Pertolonganku ialah dari 
Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi.” 
(Mazmur 121:1-2) 


epenggal lirik lagu mengatakan: “Hanya 

Yesus jawaban hidupku.” Seorang yang 

terbaring sakit dan tidak mempunyai 
biaya untuk berobat menganggap uang sebagai 
jawaban. Kemudian, mahasiswa yang gagal 
masuk universitas favorit karena kemampuan 
akademik yang kurang menganggap kepandaian 
sebagai jawaban. Pertanyaannya: Salahkah 
pendapat mereka? Dan juga, benarkah Tuhan 
Yesus merupakan satu-satunya jawaban? 


RETREAT DOA BAGI 
PROFESIONAL & 
N , 


0, 
-1k 3 


DIMENSION 


Minggu, 29 Selasa, 1 
di BUKIT DOA IMMANUEL 


Ps, Philip Mantofa Paulus Bambang W. S. 
Pendaftaran online di www,fourthdimension-bdi.com 


(@ @pustakarajawali 


DISCOUNT 


30 Yo 


SELECTED ITEMS 


www.pustakarajawali.com 


Recorded at 
MSTV.TV 


@ @ @ 
Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before 30 Show 


Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Faith in Action” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Open Heaven” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


RABU, 


PK. 19.00 WIB 


28 FEBRUARI 18 


Ir, Antonius Tanan MBA, MSc, MA 


(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 


Mawar Sharon Senior 
“Tidak Pernah Sendiri” 
Pk.10.00 WIB 

R. Santuary, Lt.1 

Vision Building, 

Marvell City Complex 
Pdp. Adrian Sarwono 


OLI 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Beyond Natural” 
Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Doa bagi Revival” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdm. Yenny Verodika 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdm. Yenny Verodika 


Hi la Tn hp 


TEA Ng 


xx Mae 


(N/ Gereja Mawar Sharon 


010-3898-4000 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
pk.19.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
“ Healing Ministry 

di akhir ibadah Pro-M 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Perpuluhan 
di setiap Ibadah 


PERSEMBAHI 
PERPULUHAN 


Ok SETIAP IBADAH 


14 


MARET 2018 


1 JAG Hie-iow 2015 


TN S1nEe Com Ms M- IL GEMRONG 20-30 SUKAISY3 


, ga 


Dad 


ERALY BIRD OR 200 000/PAK 
(4 DEL 2017 - 3 FEB 2018) 


NORMAL IDR J0N A00 PAX 
(10 FEB - 4 MAR 2018 


pr MAWAR SHARON AI je 


ii 
Ine Putar at Ten 
Din 44 Onberan 

Matra 


FB NA KAK EMYRATI PO KINONAI PIALA 
ra en ha 


w 38 


1 Sessaan GG Vitrhataap (W) « 


MD” oo LAN” oo AND” oo END” oo MEN 000” oo MN oo MN MV Mo 4 


“ 
TT 1 
7 
P. 
-, : SOON 


KISAH PERUBAHAN HIDUP 
SEORANG PENGEDAR NARKOBA 
MENJADI PEMENANG JIWA 


Faktanya, saya pun 
pernah meragukan hal 
demikian! Yesus adalah 
jawaban, benarkah demikian? 
Karena dari kecil saya sering 
mengalami kesulitan finansial, 
saya selalu mengganggap uang 
sebagai jawaban. Hal tersebut 
seringkali menganggu pemikiran 
saya, sampai suatu kali, Tuhan 
menunjukkan satu pengalaman 
menarik kepada saya. 

November 2017 lalu, CG kami 
mengadakan acara fellowship. Karena 
di bulan itu keluarga saya ada banyak 
pengeluaran, awalnya saya berencana 

tidak ikut. Tetapi mengingat CG kami 
jarang berfellowship, saya akhirnya 
memutuskan untuk ikut. Dalam hati 
saya berfikir: “Tidak apa, nanti saya 
pilih menu harga standar saja!” Tidak 
disangka, di hari H, saya mendapat rejeki 
cukup banyak. 

Acara bersama teman-teman ini 
bukan menjadi masalah lagi. Tetapi siapa 
sangka, beberapa jam kemudian, hujan 
turun sangat deras. Rumah saya kebanjiran 
sehingga saya tidak jadi berangkat. Meski 
sempat kecewa, saya tidak menyalahkan 
Tuhan. Justru melalui peristiwa tersebut, 
Tuhan seolah mengingatkan saya: “Lina, 
satu-satunya penentu hidupmu adalah 
Aku, dan bukan uangmu!” Banyak orang 
menganggap satu hal sebagai sumber 
jawaban atas persoalannya, padahal 
jawaban sesungguhnya bukanlah itu semua, 
melainkan hanya pada Allah. 

Ketika bani Moab dan Amon datang 
menyerang Yehuda, raja Yosafat seketika 
menjadi gentar. Menurut logika Yosafat, 
tentara besar, persenjataan lengkap, 
dan strategi perang mungkin merupakan 
jawaban. 


Beruntung, dalam pergumulannya, 
Yosafat lalu mencari Tuhan. Melalui 
Yahaziel, seorang Lewi dari bani Asaf, 
Tuhan menjanjikan kepada mereka 
kemenangan. 

Satu hal paling menarik adalah 
mengetahui bagaimana cara Tuhan 
memberikan mereka kemenangan. Firman 
Tuhan menuliskan: Ketika mereka mulai 
bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian 
pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan 
terhadap bani Amon dan Moab, dan 
orang-orang dari pegunungan Seir, yang 
hendak menyerang Yehuda, sehingga 
mereka terpukul kalah.” (2 Tawarikh 
20:22). Sungguh luar biasa mengetahui 
bahwa bangsa itu memenangkan 
pertempuran hanya dengan bersenjatakan 
sorak-sorai dan nyanyian pujian! (2 
Tawarikh 20:1-26). 

Sebenarnya, sorak-sorai dan nyanyian 
pujian jelas tidak dapat disebut sebagai 
senjata! Jika Anda menyanyi, mungkinkah 
saya lalu mati? Faktanya, segala sesuatu 
dapat digunakan sebagai jawaban apabila 
Tuhan memegang peran! Jika demikian, 
dapat dikatakan bahwa Tuhan benar- 
benar adalah sumber jawaban! 

Apakah saat ini Anda kekurangan, 
sakit, gagal, tertolak, atau bahkan sangat 
tertekan dalam hidup ini? Jika demikian, 
mengapa tidak datang kepada Yesus, Sang 
Sumber Jawaban? Ingat, jawaban dari 
persoalan Anda bukanlah posisi Anda, 
koneksi Anda, kemampuan Anda, uang 
Anda, atau hal apapun yang ada dalam 
pikiran Anda! Satu-satunya jawaban 
dari persoalan Anda adalah Yesus. Mari 
datang kepada-Nya dan lihatlah, Dia 
akan menunjukkan kepada Anda strategi 
untuk keluar dari persoalan! WM (Linawati 
Santoso, Profesional Muda GMS Surabaya) 


POKOK 

DOA PUASA 

CMC (7 hari) 

Tgl. 21-27 februari 2018 


HADIRAT TUHAN 

Baca di II Tawarikh 7:3. 

Berdoalah setiap hari agar hadirat Tuhan 
dicurahkan dengan kuat di Children Ministry 
Conference (CMC). 


Hari 
Rabu, 21 Febuari 


01 TRANSFORMASI TERJADI 


Deklarasikan di Mazmur 14:1—5. 

Berdoalah agar Tuhan mengirimkan orang tua, 
guru dan pelayan anak yang dipakai Tuhan untuk 
membangkitkan satu angkatan yang benar dan 
disertai Tuhan. 


Kamis, 22 Febuari 
CUACA & KEBUTUHAN 


Deklarasikan Mazmur 69:34—35 dan Yosua 
10:12-13. Berdoalah untuk cuaca terbaik, dan 
mintalah Tuhan untuk memberi kemudahan bagi 
setiap orang untuk datang di CMC. 

Deklarasikan Filipi 4:19 & Yesaya 60:5. 
Berdoalah bagi setiap kebutuhan CMC bukan 
hanya tercukupi tetapi akan ada kelimpahan. 


Hari Jumat, 23 Febuari 
03 PEMBERITAAN 
FIRMAN TUHAN 


Deklarasikan Yesaya 55:11, Ibrani 4:12 dan 
Yohanes 8: 2. Berdoalah untuk setiap firman 
kebenaran yang diberitakan di CMC agar 
mendatangkan pertobatan dan memerdekakan 
hidup setiap orang. 


RAiSING, . 
(blg 1 


ki 
MAKE CN MIN GOA PA RENA 


Sabtu, 24 Febuari 
JIWA - JIWA 


Deklarasikan Yesaya 60:3, Yesaya 60:7, & Yehezkiel 
11 : 19. Berdoalah supaya jiwa-jiwa datang 
berduyun-duyun ke KKR Chosen Dads (Jumat) dan 
KKR Menjadi Anak Bapa (Sabtu) bisa mengalami 
perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi . 


Minggu, 25 Febuari 
MUJIZAT DICURAHKAN 


Deklarasikan Maleakhi 4 : 6 & Lukas 1: 17 
Berdoalah agar terjadi mujizat pemulihan 
hubungan antara orang tua dengan anak-anak. 
Setiap keterikatan yang dialami oleh anak-anak 
baik games, gadget, dan pornografi semua 
dipulihkan dan dilepaskan. 


Hari 1 . 
06 Senin, 26 Febuari 
PEMBICARA CMC 


Deklarasikan Yesaya 54:17, Yesaya 61:1, 

dan Mazmur 17:8. Berdoalah untuk Pdt. Philip 
Mantofa, Bre, Pdt. Judi Koesmanto, Pdp. Emelda 
Paupau, Pdp. Margaret Wu, dan Pdt. Sukirno 
Tariadji supaya menerima pengurapan yang baru 
dari Roh Kudus. 


Hari 
07 Selasa, 27 Febuari 
BAPTISAN ROH KUDUS 


Deklarasikan Kisah para Rasul 2:3-4 

Berdoalah agar sepulang dari CMC mereka semua 
bergerak menjadi saksi Kristus khususnya bagi 
generasi anak-anak. MP 


Ca 


C 
TN 


Ia nan aa 


GEREJA 

MAWAR SHARON 

OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 

MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 
@gmschurch 

O @gmschurch 


f ae mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) 
Auditorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


eb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“ Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II 4 Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Sidoarjo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum- Pro-M «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 
GMS Jombang 

badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 


badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WITA 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 


Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. Prabu Rangkasari, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum #4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 

GMS Jakarta 

badah Umum #Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 
badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 
I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 
GMS Cirebon 
Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 
n. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 
Telp. 0231-8291317 
GMS Balikpapan 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 
GMS Banjarmasin 
badah Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WITA 


badah Umum 4 Anak II 


Ri 
Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 

badah Pelajar « Pemuda 
badah Umum - Anak | 
badah Umum - Anak II 
Planet Swalayan It.2. 
badah Anak 


Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 


Cp: Brilli (082149911222) 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) 
badah Anak 
badah Pemuda 
.A. Yani 2 No. 8 


Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak 
badah Pemuda 


Dekat perumahan kuda putih 
springbed comforta) 
elp. (0911)3831477 CP: Erik 


GMS Saparua 
badah Umum | 
badah Umum II 
badah Anak 


el/Fax.0931-21487 


GMS Maluku Tengah 
badah Umum 

badah Anak 

badah Pelajar « Pemuda 
. Manusela, belakang kantor 


CP: 


GMS Kendari 


Samping Apartemen Lagoon) 


Depan Pasar Saparua (Ex BA 


Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
uko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 


) 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 


. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Ai 


as. 
bekas gudang 


085347261119) 


u 


.09.30 WIT 
. 18.00 WIT 
Pk. 15.00 WIT 
K Danamon) 


u 


u 


.09.30 WIT 
. 16.00 WIT 
. 13.00 WIT 


U U 


ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 
. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 
badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 
. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 
badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 


Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
|. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 


Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 

GMS Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 


Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 
Jl. Teuku Umar, Batam 


CP : Marike (62 852 57721624) 


badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 


